Taqr r t al-Khar dah al-Bahiyyah 


Penulis Buku/Kitab 
Kata Kunci 
Bidang Kajian 


: (Tanpa pengarang) 

: tauhid, kharidah, al-bahiyyah 
: 297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 


Buku ini merupakan salah satu kitab pegangan 
pelajaran Ilmu Tauhid bagi santri kelas 5 Ibtidaiyyah pada 
Madrasah al-Ghozaliyah Asy-Syafi ’iyyah Sarang Rembang, 
berisi bait-bait na am ilmu Tauhid beserta penjelasannya. 
Tidak ditemukan keterangan sumber bait-bait tersebut. Juga 
tidak ditemukan nama pengarangnya. 

Buku ini terdiri dari 30 halaman. Ukurannya 20 cm x 
15 cm. Kategori temanya adalah “297.3 Aqaid dan Ilmu 
Kalam.” 

Kondisi buku dalam keadaan baik, dengan sampul dan 
isi yang masih lengkap, dicetak oleh al-Maktabah al- 
Anwariyah Sarang Rembang. Tidak dicantumkan tahun 
penerbitan, tapi buku ini selesai ditulis pada tahun 1408 H. Bentuk penulisan prosa 
dan puisi, ditulis dengan bahasa dan aksara Arab. 

Buku ini diperoleh dari toko buku Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang. Saat ini 
sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. 
M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 
oleh Arif Syibromalisi, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan 
Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi 
penelitiannya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 

Buku ini memuat bait-bait ilmu Tauhid beserta penjelasannya, meliputi sifat- 
sifat wajib, jaiz, mustahil bagi Allah, nabi dan rasul, hari akhir, surga neraka dan 
seterusnya. (AS) 




